. Melvin L. Silber 


Psikologi Pendidikan Univers 


Apa yang harus diketahui tentang sistem pembelajaran aktif? 
bagaimana mengawal langkah metode belajar aktif? 
bagaimana menilai hasil akhir dari pembelajaran aktif? 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Melvin L. Silber 


active 
LEARNING 


101 Cara Belajar Siswa Aktif 


Nuansa Cendekia 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


ACTIVE LEARNING 
101 Cara Belajar Siswa Aktif 


Judul asli : Active Learning: 101 Strategies to Teach Any Subject (Allyn and Bacon, 
Boston, 1996) 

Penulis : Melvin L. Siberman 

Penerjemah : Raisul Muttagien 

Pembacapruf : Ni'mal Fata 

Desain cover : Mudris Amin 

Desain isi : Tatang Rukyat 


Hak terjemahan dilindungi undang-undang 
AII rights reserved 


Cetakan XI, Februari 2016 


Diterbitkan oleh: 

PENERBIT NUANSA CENDEKIA 
Komplek Sukup Baru No. 23 
Ujungberung - Bandung 40619 

Telp: 022-7801410, Fax: 022-7801410 
Email: nuansa.cendekia @gmail.com 
Situs: www.nuansa.co 


Anggota IKAPI 
304 hlm.: 15,5 x 23 cm: HVS 70 gram 


Kode Penerbitan: PN-08-02-16 
ISBN: 978-602-7768-58-1 


Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT) 


Melvin L. Siberman 

Active learning: 101 cara belajar siswa aktif / penerjemah Raisul Muttagien, 
editor Ni'mal Fata— Cet. XI —Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2016 

304 hlm.: 15,5x23 cm. 

Bibliografi 

ISBN: 978-602-7768-58-1 


1. Pendidikan 2. Kurikulum I. Active Learning 


UH. Raisul Muttagien — III. Ni'mal Fata 
375 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


“TENTANG PENULIS 


DR. Mer SI.BERMAN adalah seorang Guru Besar Kajian Psikologi 
Pendidikan di Temple University, di mana dia berspesialisasi dalam 
psikologi pengajaran. Beliau memiliki reputasi internal dalam bidang 
proses belajar aktif. Beliau adalah penulis dari buku-buku berikut 
ini: 

Experience of Schooling (Holt, Rinehart dan Winston, 1969) 

The Psychology of Open Teaching and Learning (Little, Brown, 1972) 

Real Learning (Little, Brown, 1976) 

How to Disciple without Feeling Guitly (Dutton, 1980: Research 

Press, 1981) — 

Confident Parenting (Warner, 1988) 

Active Training (Lexington, 1990) 

20 Active Training Programs, Vol. I (Pfeiffer, 1992) 

20 Active Training Programs, Vol II (Pfeifter, 1994) 

101 Ways to Make Training Active (Pfeiffer, 1995) 

When Your Child is Difficult Research Press, 1995) 


5 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Atas bantuan dana Active Training di Princenton, New Jersey 
(609-924-8157), Dr. Silberman telah melakukan sejumlah seminar 
tentang cara belajar aktif untuk guru pra bakti dan guru bakti, guru 
sekolah menengah, dosen, dan instruktur di ratusan organisasi 
pendidikan, pemerintah, sosial, dan usaha. 

Dr. Silberman adalah lulusan Brandeis University dan memiliki 
gelar A.M. dan Ph.D di bidang psikologi pendidikan dari Universitas 
Chicago. 


6 | Melvin L. Silberman 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


KATA SAMBUTAN 


Selama dua puluh lima tahun ini saya mendapatkan pengalaman 
menyenangkan bekerja dengan guru-guru pra-bakti dan bakti di 
semua jenjang pendidikan. Ribuan guru telah mencoba tehnik belajar 
aktif dan memberi saya kepercayaan untuk terus mengembang- 
kannya. Saya menghargai banyak pendidik yang telah terlibat dalam 
eksperimentasi ini dan memberi saya dorongan dan umpan balik 
yang sifatnya membangun. 

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas sumbangsih 
Rebecca Birch, Cynthia Denton-Ade, dan Sivasailam Thiagarajan. 
Mereka dengan sukarela berbagi pendapat dengan saya tentang 
belajar aktif dalam tahun-tahun belakangan ini dan dengan tulus 
mengijinkan saya menyertakan beberapa gagasan mereka dalam 
buku ini. 

Saya hendak mengucapkan rasa terima kasih kepada mahasiswa 
saya di Temple University yang telah membantu saya menyusun 
buku ini. Craig Loundas banyak sekali membantu dalam 
penyusunan buku ini. Buku ini juga tidak mungkin jadi tanpa adanya 
bantuan dari Karen Lawson. Terima Kasih. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Terakhir, saya ingin berterimakasih kepada Richard Maurer dari 
Tuchahoe Public Schools, Eastchester, New York: Paul H. 
Westmeyer dari Universitas Texas, San Antonio, dan Frank Taylor 
dari Pollard Middle School di Needham, Massachusetts, atas 
kesediaan mereka mengkritisi naskah saya. 

Selama kehidupan profesi saya, istri saya, Shoshana, merupakan 
sumber gagasan kreatif, inspirasi dan cinta yang tiada habisnya. 
Dengan jiwa pendidiknya, dia merupakan mitra yang tiada taranya, 
yang memahami saya dalam suka dan duka. Tidak ada lagi mitra 
yang segiat beliau. 


8 | Melvin L. Silberman 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kita dapat menceritakan sesuatu kepada siswa dengan cepat. 
Namun siswa akan melupakan apa yang kita ceritakan itu dengan 
lebih cepat. 


engajarkan bukan semata persoalan menceritakan! 
M Belajar bukanlah konsekuensi otomatis dari penuangan 

informasi ke dalam benak siswa. Belajar memerlukan 
keterlibatan mental dan kerja siswa sendiri. Penjelasan dan 
pemeragaan semata tidak akan membuahkan hasil belajar yang 
langgeng. Yang bisa membuahkan hasil belajar yang langgeng 
hanyalah kegiatan belajar aktif. 

Apa yang menjadikan belajar “aktif”? Agar belajar menjadi aktif, 
siswa harus mengerjakan banyak sekali tugas. Mereka harus 
menggunakan otak. . . mengkaji gagasan, memecahkan masalah, 
dan menerapkan apa yang mereka pelajari. Belajar aktif harus gesit, 
menyenangkan, bersemangat dan penuh gairah. Siswa bahkan sering 
meninggalkan tempat duduk mereka, bergerak leluasa dan berfikir 
keras (moving about dan thinking aloud). 


9 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Kapan kegiatan belajar perlu dibuat aktif? Untuk bisa mempelajari 
sesuatu dengan baik, kita perlu mendengarnya, melihatnya, 
mengajukan pertanyaan tentangnya, dan membahasnya dengan 
orang lain. Bukan cuma itu, siswa perlu “mengerjakannya” —yakni 
menggambarkan sesuatu dengan cara mereka sendiri, menunjukkan 
contohnya, mencoba mempraktikkan keterampilan, dan 
mengerjakan tugas yang menuntut pengetahuan yang telah atau 
harus mereka dapatkan. 

Kita tahu bahwa siswa bisa belajar dengan sangat baik dengan 
mempraktikkannya. Namun bagaimana caranya kita menggalakkan 
belajar aktif? Buku ini berisi strategi-strategi praktis dan khusus yang bisa 
digunakan untuk mempelajari hampir semua mata pelajaran. Strategi- 
strategi itu dirancang untuk menyemarakkan kelas Anda. Sebagian 
dari strategi-strategi itu ada yang sangat menyenangkan dan sebagian 
yang lain ada yang sangat serius, namun semuanya dimaksudkan 
untuk memperdalam proses belajar dan memperkuat ingatan. 

Buku ini merangkum kumpulan dari strategi pengajaran secara 
lengkap dalam satu sumber. Kumpulan ini mencakup cara-cara 
untuk menjadikan siswa aktif sejak awal melalui kegiatan-kegiatan 
yang membangun kerja tim dan mendorong mereka untuk lebih 
memikirkan pelajaran. Ada pula tehnik untuk melaksanakan 
kegiatan belajar dalam satu kelas penuh dan dalam kelompok kecil, 
merangsang diskusi dan debat, mempraktikan keterampilan, 
mengajukan pertanyaan, dan bahkan mendorong siswa untuk 
mengajar satu sama lain. Terakhir, ada metode untuk meninjau 
kembali apa yang telah dipelajari, yang menilai bagaimana perubah- 
an pada seorang siswa, dan membahas langkah selanjutnya agar 
proses belajar tetap berlangsung. 

Buku ini ditujukan bagi semua orang, baik yang sudah 
berpengalaman maupun yang pemula, yang mengajarkan informasi, 
konsep, dan keterampilan teknis maupun non-teknis. Memang 
banyak strategi dan kiat yang cocok bagi semua guru di semua 
jenjang, namun buku ini ditujukan bagi guru yang mengajar siswa 
remaja dan dewasa. Guru di sekolah menengah pertama, sekolah 
menengah atas, perguruaan tinggi dan pusat-pusat pendidikan untuk 
orang dewasa akan merasakan manfaat dari buku ini. 

Berkat pengaruh Piaget, Montessori, dan lain-lain, guru dalam 
pendidikan pra sekolah dan pendidikan dasar telah lama 


10 | Melvin L. Silberman 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


mempraktikkan belajar aktif. Mereka tahu bahwa anak-anak bisa 
belajar dengan sangat baik dari pengalaman konkret yang 
berlandaskan kegiatan. Bahkan para guru yang tidak begitu paham 
tentang fakta perkembangan anak pun menjadikan belajar sebagai 
kegiatan aktif. Mereka paham bahwa anak-anak tidak bisa berlama- 
lama memusatkan perhatian, dan mereka juga tidak bisa berlama- 
lama untuk duduk tenang. Untuk menutup kekurangan ini, mereka 
mengupayakan agar anak tetap aktif dan bergerak leluasa. 

Namun, siswa yang lebih tua memiliki kecenderungan untuk 
tidak lagi belajar dengan cara aktif. Hampir semua guru, dari jenjang 
pendidikan menengah hingga tinggi, membumbui pelajaran mereka 
dengan sesi diskusi dan tanya-jawab yang sifatnya kadangkala. Dari 
waktu ke waktu, sebagian dari mereka menyertakan permainan, 
drama, dan bahkan kegiatan belajar kelompok kecil. Namun 
komitmen terhadap kegiatan belajar aktif dan semarak sifatnya hanya 
jangka-pendek. Mengapa demikian? 

Barangkali Anda dapat menemukan banyak alasannya. Sebagai 
contoh, guru cenderung mengajarkan sesuatu sebagaimana sesuatu 
itu dulunya diajarkan kepadanya, dan model pengajaran ceramah- 
dan-menulis merupakan model yang umum bagi kita. Di luar itu, 
ada asumsi keliru bahwa peserta didik dewasa tidak memerlukan 
aktivitas yang diperpadat dan proses yang dipercepat untuk bisa 
belajar secara efektif. Lantaran pikiran yang telah berkembang 
mampu melakukan perenungan, mengemukakan sudutpandang, 
dan berfikir abstrak, sebagian guru lantas berasumsi bahwa siswa 
yang lebih tua benar-benar bisa belajar ketika mereka hanya duduk 
manis mendengarkan ceramah. Anggapan ini biasanya sangat kuat 
sekalipun sang guru kecewa dengan seberapa banyak yang diingat 
dan betapa sedikitnya yang diterapkan. Barangkali segala sesuatunya 
lebih baik di masa lalu, tapi kini para siswa merupakan produk dari 
dunia tayangan audio-visual MTV. Tidak hanya itu, ada banyak sekali 
ragam siswa di masa kini—tidak hanya gender, ras dan etnisnya saja 
yang beraneka-ragam, namun juga gaya belajar mereka. Belajar aktif 
tidak hanya diperlukan untuk menambah kegairahan, namun juga 
untuk menghargai perbedaan individual dan beragamnya 
kecerdasan. 

Hal lain yang menyebabkan kurang aktifnya kegiatan belajar 

. ketika siswa beranjak dewasa ialah bahwa guru merasa terikat oleh 


Active Learning | 11 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


mata pelajaran mereka dan tertekan oleh terbatasnya waktu yang 
mereka miliki untuk mengajarkannya. Gagasan bahwa kegiatan 
belajar harus terbagi-bagi ke dalam berbagai bidang pelajaran sudah 
ada selama berabad-abad dan sepertinya tidak mudah dihapuskan. 
Kondisi dunia pasca-modern tengah mempertanyakan bentuk- 
bentuk persekolahan dan desain kurikulum tradisional, namun masih 
sulit untuk meyakinkan para pelaku pendidikan dan wali murid 
bahwa siswa tidak akan mendapatkan banyak manfaat jika mereka 
“sekadar menempuh” mata pelajaran. Selain itu, ada keyakinan 
bahwa belajar aktif menyita terlalu banyak waktu—secara teori hal 
ini mungkin meyakinkan, namun secara praktek hal ini tidak realistis. 

Barangkali alasan utama mengapa belajar aktif tidak menjadi 
ciri utama persekolahan bagi siswa remaja dan dewasa ialah tidak 
adanya saran konkret yang cukup memadai tentang cara menerap- 
kannya di kelas. Beberapa buku bagus yang belakangan diterbitkan 
pada umumnya mengemukakan cara menerapkan studi kasus, 
simulasi, belajar kelompok, pemberian tugas, dan metode partisipatif 
lain di sekolah menengah dan perguruan tinggi. Ketika saya 
memperlihatkan buku ini kepada sejumlah guru yang berminat, 
banyak yang meminta saya untuk menjelaskan strategi khusus yang 
bisa diterapkan pada mata pelajaran yang mereka ajarkan. Itulah 
sebabnya saya menyusun buku ini. Buku ini berisi metode praktis, 
dengan pengajaran setahap-demi-setahap. 

Buku ini diawali dengan sebuah bab tentang “Memperkenalkan 
Belajar Aktif.” Saya tidak hanya akan membahas catatan suram dari 
bentuk pengajaran pasif, namun juga menjelaskan bagaimana 
pemahaman kita tentang cara kerja pikiran ketika diperlukan pendekat- 
an aktif terhadap pengajaran kelas. Bab ini berlanjut dengan sebuah 
pembahasan tentang gaya belajar siswa, sisi sosial pembelajaran, dan 
persoalan umum yang dihadapi guru dalam menerapkan belajar aktif. 
Bab ini diakhiri dengan lebih dari 100 kiat untuk mengajak Anda 
menata dan memfasilitasi belajar aktif. Disertakan pula cara-cara 
untuk membentuk kelompok, mendapatkan partisipasi, menyusun 
tata-letak kelas, memfasilitasi diskusi, dan masih banyak lagi! 

101 tehnik yang dijelaskan dalam buku ini merupakan strategi 
konkret yang memungkinkan kita untuk menerapkan cara belajar 
aktif pada mata pelajaran yang kita ajarkan. Tehnik-tehnik ini dibagi 
menjadi tiga bagian sebagai berikut. 


12 | Melvin L. Silberman 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BAGAIMANA MENJADIKAN SISWA AKTIF SEJAK AWAL 


Bagian ini berisi pembuka percakapan dan aktivitas pembuka lain 
untuk segala bentuk pelajaran. Tehnik-tehniknya dirancang untuk 
mengerjakan salah satu atau beberapa dari yang berikut ini: 

» Pembentukan tim: Membantu siswa menjadi lebih mengenal satu 
sama lain atau menciptakan semangat kerjasama dan 
kesalingtergantungan. 

» Penilaian serentak: Mempelajari tentang sikap, pengetahuan, dan 
pengalaman siswa. 

n  Pelibatan belajar secara langsung: Menciptakan minat awal terhadap 
pelajaran. 


Di samping itu, tehnik-tehnik ini mendorong siswa untuk 
mengambil peran aktif semenjak awal. 


BAGAIMANA MEMBANTU SISWA MENDAPATKAN 
PENGETAHUAN, KETERAMPILAN, DAN SIKAP SECARA 
AKTIF 


Bagian ini keterampilan berisi tehnik-tehnik pengajaran yang bisa 

digunakan ketika Anda sedang mengajarkan inti dari pelajaran Anda. 

Tehnik-tehniknya dirancang untuk menghindari atau justru 

menguatkan cara pengajaran yang didominasi guru. Beraneka 

macam alternatif disediakan, dan semuanya secara halus menekan 

siswa untuk memikirkan, merasakan, dan menerapkannya. 

Alternatif-alternatif itu antara lain: 

» Proses belajar satu kelas penuh: Pengajaran yang dipimpin oleh 
guru yang menstimulasi seluruh siswa. 

» Diskusi kelas: Dialog dan debat tentang persoalan-persoalan 
utama. 

« Pengajuan pertanyaan: Siswa meminta penjelasan. 

e Kegiatan Belajar kolaboratif: Tugas dikerjakan secara bersama 
dalam kelompok kecil. 

« Pengajaran oleh teman sekelas: Pengajaran yang dilakukan oleh 
siswa sendiri. | 

» Kegiatan belajar mandiri: Aktivitas belajar yang dilakukan secara 
perseorangan. 


Active Learning | 13 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


» Kegiatan belajar aktif: Kegiatan yang membantu siswa memahami 
perasaan, nilai-nilai, dan sikap mereka. 

» Pengembangan keterampilan: Mempelajari dan mempraktikkan 
keterampilan, baik teknis maupun non-teknis. 


BAGAIMANA MENJADIKAN BELAJAR TAK TERLUPAKAN 


Bagian ini berisi cara-cara untuk mengakhiri sebuah pelajaran agar 

siswa mengingat apa yang telah dia pelajari dan memahami cara 

menerapkannya di masa mendatang. Fokusnya ialah pada apa yang 

sudah kita jelaskan kepada mereka, namun mereka sudah lupa 

tentangnya. Teknik-tekniknya dirancang untuk melakukan salah satu 

atau beberapa dari yang berikut ini: 

» Peninjauan: Mengingat dan mengikhtisarkan apa yang telah 
dipelajari. 

»  Penilaian-diri: Mengevaluasi perubahan-perubahan 
pengetahuan, keterampilan atau sikap. 

» Perencanaan masa mendatang: Menentukan bagaimana siswa akan 
melanjutkan belajarnya setelah pelajaran berakhir. 

e Ungkapan perasaan terakhir: Menyampaikan pikiran, perasaan, 
dan persoalan yang dihadapi siswa pada akhir pelajaran. 


Masing-masing dari 101 teknik yang akan Anda baca dalam 
buku ini dijelaskan dan digambarkan dengan cara berikut: 

» Uraian singkat: Pernyataan tentang tujuan teknik dan lingkup 
yang tepat untuknya. 

» Prosedur: Pengajaran selangkah-demi-selangkah dan peng- 
gambaran untuk menunjukkan cara menggunakan tehnik dan 
menerapkannya dalam pelajaran yang Anda ajarkan. 

» Variasi: Saran-saran tentang cara lain dalam menerapkan teknik- 


teknik itu. 


SEPATAH KATA AKHIR 


Gunakan teknik-teknik ini seperti adanya atau sesuaikan dengan 
kebutuhan Anda. Tambahkan kreativitas Anda sendiri! Dalam 
melakukannya, Anda perlu mengingat saran-saran berikut ini: 


14 | Melvin L. Silberman 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Jangan bereksperimen secara berlebihan. Anda cukup mencoba 
metode baru sekali dalam seminggu. 

Ketika Anda memperkenalkan sebuah metode kepada siswa, 
tawarkanlah alternatif dari cara-cara biasa yang menurut Anda 
layak dicoba. Mintalah tanggapan mereka. 

Jangan bebani siswa dengan sedemikian banyak kegiatan. Yang 
sedikit acapkali berarti banyak. Gunakan beberapa saja untuk 
menyemarakkan kelas Anda. 

Usahakan agar pengajaran Anda sejelas mungkin. Peragakan 
atau ilustrasikan apa yang mesti dilakukan siswa agar mereka 
tidak mengalami kebingungan yang dapat menghambat mereka 
dalam mendapatkan manfaat dari tehnik itu. 


Semoga berhasil! 


Active Learning | 15 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


DAFTAR ISI 


Tentang Penulis —5 
Kata Sambutan —7 


Il 


Memperkenalkan Belajar Aktif-—23 

si Bagaimanakah Otak Bekerja-25 

si Gaya Belajar—28 

“Sisi Sosial Proses Belajar-29 

« Kekhawatiran tentang Belajar Aktif—31 
» Perlengkapan Belajar Aktif—35 


Sepuluh Tata-letak untuk Menyusun Kelas -35 
Sepuluh Metode untuk Mendapatkan Partisipasi 
Kapanpun—41 

Sepuluh Tugas untuk Mendapatkan Mitra Belajar 
—44 

Sepuluh Pertanyaan untuk Mengetahui Harapan 
Siswa -—45 

Sepuluh Saran untuk Mengefektifkan Pengajaran 


17 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com | 


dengan Ceramah —46 

Sepuluh Strategi untuk Membentuk Kelompok 
Belajar -—47 

Sepuluh Alternatif dalam Menyeleksi Ketua 
Kelompok dan Mengerjakan Tugas Lain—50 
Sepuluh Kiat Ketika Memfasilitasi Diskusi —52 
Sepuluh Langkah dalam Membantu Kegiatan 
Eksperiensial—54 

Sepuluh Pilihan untuk Seni Peran-55 

Sepuluh Penghematan Waktu Bila Kegiatan 
Belajar Aktif Menyita Waktu —57 

Sepuluh Cara Penanganan Ketika Siswa menjadi 
Sulit Diatur -58 


2. Bagaimana Menjadikan Siswa Aktif Sejak Awal—61 
» Strategi Pembentukan Tim — 64 


Na LN dM an sal aa 


11. 


Bertukar Tempat—65 

Siapa Saja yang Ada di Kelas? —67 
Resume Kelompok—69 
Prediksi-72 

Iklan Televisi-74 

Teman yang Kita Miliki -—76 
Benar-benar Kian Mengenal—78 
“Benteng Pertahanan” —80 
Mengakrabkan Kembali—82 
Hembusan Angin Kencang —84 
Menyusun Aturan Dasar Kelas-86 


. Strategi Penilaian Sederhana— 88 


12: 
13. 
14. 
12. 


Pertanyaan Penilaian-89 
Pertanyaan yang Dimiliki Siswa—91 
Penilaian Instan —93 

Sampel Perwakilan-—95 


18 | Melvin L. Silberman 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


16. 


Persoalan Pelajaran—-97 


: Strategi Pelibatan Belajar Lansung— 99 


17. 
18. 


19. 
20. 
21. 
22. 
25. 


Berbagi Pengetahuan Secara Aktif—100 
Merotasi Pertukaran Pendapat kelompok Tiga 
Orang-103 

Kembali ke Tempat Semula -105 
Menyemarakkan Suasana Belajar -107 

Bertukar Pendapat-109 

Benar atau Salah?—111 

Bertanggungjawab terhadap Matapelajaran—113 


Bagaimana Membantu Siswa Mendapatkan 
Pengetahuan, Ketrampilan, dan Sikap Secara 
Aktif —115 

» Kegiatan Belajar Dalam Satu Kelas-penuh —118 


24. 


25, 
26. 
2 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 


Pikiran yang Penuh Tanya Selalu Ingin 
Mengetahui -119 

Tim Pendengar—121 

Membuat Catatan dengan Bimbingan —123 
Mata Pelajaran ala Permainan Bingo-126 
Pengajaran Sinergis-128 

Pengajaran Terarah-130 

Menemui Pembicara Tamu -—132 
Mempraktikkan Materi yang Diajarkan -134 
Yang Manakah Kelompok Saya? —136 
Menjadi Kritikus Tayangan Video—138 


. Mestimulasi Diskusi Kelas-140 


34. 
35. 
36. 
375 
35, 


Debat Aktif -141 

Rapat Dewan Kota-144 

Keputusan Terbuka Tiga-Tahap—146 
Memperbanyak Anggota Diskusi Panel—148 
Argumen dan Argumen Tandingan-150 


Active Learning | 19 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


39. Membaca Keras-keras-152 
40. Pengadilan oleh Majelis Hakim —-154 
: Pengajuan Pertanyaan -156 
41. Belajar berawal dari Pertanyaan—157 
42. Pertanyaan yang Disiapkan-159 
43. Pertanyaan Pembalikan Peran-161 
: Belajar Bersama —163 
44. Pencarian Informasi -164 
45. Kelompok Belajar -166 
46.  Pemilahan Kartu-169 
47. Turnamen Belajar-171 
48. Kekuatan Dua Orang-173 
49. Kuis Tim-175 
: Pengajaran Sesama Siswa-177 
50. Pertukaran Kelompok dengan Kelompok-178 
51. Belajar ala Permainan Jigsaw—-180 
52. Setiap Siswa Bisa Menjadi Guru Di Sini-183 
53. Pemberian Pelajaran Antarsiswa—185 
54. Studi Kasus Bikinan-Siswa—187 
55. Pemberitaan-190 
56.  Poster-192 
, Belajar Secara Mandiri -194 
57. Imajinasi-195 
58. Menulis Di Sini dan Saat Ini-198 
59. Peta Pikiran-200 
60. Belajar Sekaligus Bertindak-202 
61. Jurnal Belajar-205 
62. Kontrak Belajar-207 
, Belajar yang Efektif—209 
63. Mengetahui yang Sebenarnya-210 
64. Pemeringkatan pada Papan Pengumuman—-213 
65. Apa? Lantas Apa? Dan Sekarang 


Bagaimana? —215 


20 | Melvin L. Silberman 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


66. 
67. 


Penilaian-Diri secara Aktif—217 
Peraga Peran-220 


Pengembangan Keterampilan—222 


68. 
69. 


70. 


71. 
Ta 
78. 
74. 
75. 
76. 
Pa 
78. 


Formasi Regu Tembak -223 

Pengamatan dan Pemberian Masukan Secara 
Aktif-—226 

Pemeranan Lakon yang Tidak Membuat Grogi 
Siswa-228 

Pemeranan Lakon oleh Tiga Orang Siswa—230 
Menggilir Peran-232 

Memperagakan Caranya -—234 

Pemeragaan Tanpa Bicara-236 

Pasangan dalam Praktik-Pengulangan—238 
Pemberian Peran-240 

Lempar Bola-242 

Kelompok Penasehat—244 


4. Bagaimana Menjadikan Belajar Tidak 
Terlupakan —247 


Strategi Peninjauan Kembali-249 


79. 
80. 
81. 


82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 


Pencocokan Kartu Indeks-250 
Peninjauan-Ulang Topik -252 
Memberikan Pertanyaan dan Mendapatkan 
Jawaban —254 

Teka-teki Silang—256 

Meninjau Kesulitan pada Materi Pelajaran —258 
Bowling Kampus -261 

Ikhtisar Siswa -263 

Tinjauan a la Permainan Bingo-265 
Tinjauan a la Permainan “Hollywood 
Sguares” —267 


Penilaian-Sendiri-269 


88. 


Mempertimbangkan Kembali-270 


Active Learning | 21 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


89. Keuntungan dari Investasi Anda-272 
90. Galeri Belajar-274 
91. Penilaian-Diri secara Fisik-276 
92. Mozaik Penilaian-278 
. Perencanaan Masa Depan -280 
93. Tetaplah Belajar-281 
94. Stiker yang Sangat Lengket —-283 
95. Dengan Ini Saya Tetapkan Bahwa... -285 
96. Kuesioner Lanjutan-287 
97.  Berpegang Frat-290 
. Ucapan Perpisahan -292 
98. Papan Scrabble Perpisahan -293 
99. Menjalin Hubungan-295 
100. Foto Bersama-297 
101. “Ujian Akhir” -299 


Daftar Pustaka—301 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


MEMPERKENALKAN 
BELAJAR AKTIF 


Lebih dari 2400 tahun silam, Konfusius menyatakan: 


Yang saya dengar, saya lupa. 
Yang saya lihat, saya ingat. 
Yang saya kerjakan, saya pahami. 


Tiga pernyataan sederhana ini berbicara banyak tentang 


perlunya cara belajar aktif. 


Saya telah memodifikasi dan memperluas kata-kata bijak 


Konfusius itu menjadi apa yang saya sebut Paham Belajar Aktif. 


Yang saya dengar, saya lupa. 

Yang saya dengar dan lihat, saya sedikit ingat. 

Yang saya dengar, lihat, dan pertanyakan atau diskusikan 
dengan orang lain, saya mulai pahami. 

Dari yang saya dengar, lihat, bahas, dan terapkan, saya 
dapatkan pengetahuan dan ketrampilan. 

Yang saya ajarkan kepada orang lain, saya kuasai. 


Mengapa saya mesti membuat pernyataan-pertanyaan ini? 


2 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Ada sejumlah alasan mengapa sebagian besar orang cenderung 
lupa tentang apa yang mereka dengar. Salah satu alasan yang paling 
menarik ada kaitannya dengan tingkat kecepatan bicara guru dan 
tingkat kecepatan pendengaran siswa. 

Pada umumnya guru berbicara dengan kecepatan 100 hingga 
200 kata per menit. Tetapi berapa banyak kata-kata yang dapat 
ditangkap siswa dalam per menitnya? Ini tentunya juga bergantung 
pada cara mereka mendengarkannya. Jika siswa benar-benar 
berkonsentrasi, mereka akan dapat mendengarkan dengan penuh 
perhatian terhadap 50 hingga 100 kata per menit, atau setengah 
dari apa yang dikatakan guru. Itu karena siswa juga berpikir banyak 
selama mereka mendengarkan. Akan sulit menyimak guru yang 
bicaranya nerocos. Besar kemungkinan, siswa tidak bisa konsentrasi 
karena, sekalipun materinya menarik, berkonsentrasi dalam waktu 
yang lama memang bukan perkara mudah. Penelitian menunjukkan 
bahwa siswa mampu mendengarkan (tanpa memikirkan) dengan 
kecepatan 400 hingga 500 kata per menit. Ketika mendengarkan 
dalam waktu berkepanjangan terhadap seorang guru yang berbicara 
terlalu lambat, siswa cenderung menjadi jenuh, dan pikiran mereka 
mengembara entah ke mana. 

Bahkan, sebuah penelitian menunjukkan bahwa dalam 
perkuliahan bergaya-ceramah, mahasiswa kurang menaruh 
perhatian selama 404 dari seluruh waktu kuliah (Pollio, 1984). 
Mahasiswa dapat mengingat 70 persen dalam sepuluh menit pertama 
kuliah, sedangkan dalam sepuluh menit terakhir, mereka hanya 
dapat mengingat 20 persen materi kuliah (McKeachie, 1986). Tidak 
heran bila mahasiswa dalam kuliah psikologi yang disampaikan 
dengan gaya ceramah hanya mengetahui 8 persen lebih banyak dari 
kelompok pembanding yang sama sekali belum pernah mengikuti 
kuliah itu (Rickard, dkk., 1988). Bayangkan apa yang bisa didapatkan 
dari pemberian kuliah dengan cara seperti itu di perguruan tinggi! 

Dua figur terkenal dalam gerakan pendidikan kooperatif, David 
dan Roger Johnson, bersama Karl Smith, mengemukakan beberapa 
persoalan berkenaan dengan perkuliahan yang berkepanjangan 
(Johnson, Johnson, & Smith, 1991): 

e« Perhatian mahasiswa menurun seiring berlalunya waktu. 
» Cara kuliah macam ini hanya menarik bagi peserta didik 
auditori. 


24 | Melvin L. Silberman 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


s« Cara ini cenderung mengakibatkan kurangnya proses belajar 
tentang informasi faktual. 

e Cara ini mengasumsikan bahwa mahasiswa memerlukan 
informasi yang sama dengan langkah penyampaian yang sama 
pula. 

» Mahasiswa cenderung tidak menyukainya. 


Dengan menambahkan media visual pada pemberian pelajaran, 
ingatan akan meningkat dari 14 hingga 38 persen (Pike, 1989). 
Penelitian juga menunjukkan adanya peningkatan hingga 200 persen 
ketika digunakan media visual dalam mengajarkan kosa kata! Tidak 
hanya itu, waktu yang diperlukan untuk menyajikan sebuah konsep 
dapat berkurang hingga 40 persen ketika media visual digunakan 
untuk mendukung presentasi lisan. Sebuah gambar barangkali tidak 
memiliki ribuan kata, namun ia tiga kali lebih efektif ketimbang 
kata-kata saja. 

Ketika pengajaran memiliki dimensi auditori dan visual, pesan 
yang diberikan akan menjadi lebih kuat berkat kedua sistem 
penyampaian itu. Juga, sebagian siswa, seperti akan kita bahas nanti, 
lebih menyukai satu cara penyampaian ketimbang cara yang lain. 
Dengan menggunakan keduanya, kita memiliki peluang yang lebih 
besar untuk memenuhi kebutuhan dari beberapa tipe siswa. Namun 
demikian, belajar tidaklah cukup hanya dengan mendengarkan atau melihat 
sesuatu. 


BAGAIMANAKAH OTAK BEKERJA 


Otak kita tidak berfungsi seperti piranti 
audio atau video tape recorder. Informasi 
yang masuk akan secara kontinyu 
dipertanyakan. Otak kita mengajukan per- 
tanyaan-pertanyaan seperti ini: 
Pernahkah saya mendengar atau 
melihat informasi ini sebelumnya? 


Di bagian manakah informasi ini 
cocok? Apa yang bisa saya lakukan 
terhadapnya? 


Active Learning | 25 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


